
PNf-KTB 

Pesantren Dunia Maya 






Sebagian isi dari buku ini merupakan hasil 
diskusi pada grup facebook “Pustaka Ilmu^H 
Sunni Salafiyyah - KTB”. Sebuah grup 
hasil ijtihad kawan-kawan alumni dari 
berbagai pesantren untuk berdakwah via 
dunia maya. Pada forum tersebut semua 
member bisa mengajukan pertanyaan, 
dan akan dijawab lengkap degan ta’bir dari 
kitab-kitab mu’tabarah oleh pengurus dan 
member yang lain. 


Ribuan hasil diskusi telah didokumen¬ 
tasikan dan dapat anda baca di situs 
www.piss-ktb.com 



Diterbitkan Oleh: 

Pondok Petantren lumurnangba 

PO. Box 05 Modung Bangkalan Jawa Timur 
081803237654 - 081333336547 


Nur Hasyim s. Anam DAN MEREKA BERTANYA KEPADAMU TENTANG HAID 



SYAFNYAH ^ 
Plus 3 Mazhab 
yang lain u 


Dalam Islam, haid (menstruasi) bukan 
sekadar siklus keluarnya darah melalui 
vagina. Haid bukan hanya gejala fisik 
yang datang dan pergi. Lebih dari itu, 
haid terkait erat dengan berbagai 
ketentuan hukum dalam persoalan- 
persoalan lain. 






















Diklat 

Haid & Istihadhah 


PP. Al-Muhajirin 

Cikarang Timur Bekasi 

Oleh: 

Nur Hasyim S. Anam 


Kamis, 23 Shafar 1440 
1 Nopembeer 2018 





Lagu Dasar Istihadhah 

Irama Lagu : Sepohon Kayu (Uje) 



Darah wanita tiga macamnya * Nifas juga haid dan istihadhah 
Banyaknya nifas 60 hari * Dan selebihnya adalah suci 


Maksimalnya haid 15 hari * Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir * Hiasi hidup perbanyak dzikir 

Darah kembali stlah 15 * Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya * Setelah itu haid semuanya 

Tak ada darah saat adatnya * Pindahlah haidnya ke setelahnya 
Terkecuali darah yang lalu * Lebihlah dekat dari yang baru 




A. Haid Adalah : 


Darah yang keluar dari rahim 
secara berkala melalui 
kemaluan -bukan setelah 
melahirkan- pada usia subur (9 
tahun hijriyah). 



B. Hukum Belajar Haid 


■ Fardlu ainbaq\ (setiap) wanita. 

■ Suami tidak boleh melarang 
istrinya keluar untuk belajar haid. 
Kecuali bila suami sanggup 
belajar lalu mengajarkan kepada 
istrinya. 

■ Fardlu kifayah bagi pria. 




C. Usia Haid 


■ Minimal usia 9 tahun kurang 16 hari 
(hijriyah) [ Hasyiyatu! Jam mal, 1/692] 


■ Bila mengalami pendarahan mulai dari 
sebelum usia tersebut (9 tahun kurang 
16 hari), maka yang dihukumi haid 
hanya yang terjadi pada usia haid. 

■ Pendarahan yang terjadi pada usia 
menopouse (50 th) tetap dihukumi haid. 


6 







Pendarahan Sblm 9th 


A 

B 

C 


BKN HAID 


HAID 
































































D. Masa Haid 

■ Minimal 24 jam. 


■ Maksimalnya 15 hari 15 malam 
(360 jam) walau putus-putus, 
namun jumlah darahnya mencapai 
24 jam. 

Contohnya; keluar darah 12 jam lalu 
bersih 13 hari kemudian keluar darah 
lagi 12 jam. 


8 



Darah Yang Tidak 24 Jam 


BUKAN HAID walaupun keluar dalam 15 
hari 15 malam 

Bagaimana Menentukannya 24 
jam atau tidak? 

s Diperkirakan saja 

Pendarahan yang hanya sedikit 
sedikit sebelum 24 jam 

s Belum dihukumi haid 
s Wajib shalat tanpa mandi 


9 



Bersih di Sela-sela Haid 


HAID menurut qaul sahbi 

SUCI menurut qaul laqti 

■ Tak Wajib Mandi 

■ Tak Wajib Shalat 

■ Haram "Kumpul" 
Suami 

■ Wajib Mandi 

■ Wajib Shalat 

■ Boleh "Kumpul 
Suami 


10 




Dg Konsep Sahbi Maka 

■ Jika darah berhenti sebelum masa adatnya maka BOLEH 
MENUNGGU tidak shalat sampai MASA ADATNYA. Namun 
jika ternyata darah tidak kembali maka wajib qada shalat 
tersebut. 

Misalnya suci saat dhuhur namun tidak mandi menunggu 
maghrib. 

Yang demikian itu boleh asal belum mencapai MASA 
ADATNYA. Jika sudah mencapai MASA ADATNYA maka wajib 
mandi setiap bersih dan berlaku haid saat keluar. 

Yang dimaksud MASA ADAT di sini ialah haid terakhir yang 
terjadi sebelumnya. 

■ Yang dimaksud suci dalam istilah laqti ini BUKAN SUCI ( quru) 
yang berlaku dalam masa iddah 


11 



Cara Mengetahui Bersih 


Dengan memasukkan kapas ke dalam 
kemaluan bagian dalam/ 

Bila ada bercak (walau han^a cairan keruh) 
berarti belum bersih / suci. Meskipun cairan 
itu tidak mengalir ke kemaluan blaaian luar 

Yang Dimaksud 

■ Bagian Dalam: Yang tidak kelihatan ketika 
sedang jongkok buang air. 

■ Bagian luar: Yang kelihatan saat jongkok. 
Dan wajib dibasuh saat buang air 


12 



Suci dan Haid 
Saat Bangun Tidur 


Jika Sebelum Tidur Haid 

❖ Bangun tidur kedapatan suci, 

❖ Maka dihukumi suci sejak tidur 

Jika Sebelum Tidur Suci 

❖ Bangun tidur kedapatan Haid, 

❖ Maka dihukumi Haid sejak bangun 


13 




Pendarahan Saat Hamil 


s Dihukumi haid jika 

1. Mencapai 24 jam 

2. Tidak bersamaan dengan rasa sakit 
pertanda akan melahirkan 

s Jika keluar bersamaan dengan sakit 
pertanda akan melahirkan maka tidak 
dihukumi haid. Kecuali jika bersambung 
dengan haid yang terjadi sebelumnya. 

s Haid yang terjadi saat hamil tidak masuk 
hitungan iddah 


14 





E. Masa Suci 


■ Minimal suci yang memisah antara 
haid yang satu dengan haid yang 
lain adalah 15 hari 15 malam (360 
jam). 


■ Maksimalnya tak terbatas. 


15 




Bila Suci 

Tidak Sampai 15 Hari 

Sempurnakan masa sucinya menjadi 
15 hari 15 malam. 


Sisanya : 

Dihukumi HAID SEMUA. 


16 



Pendarahan 



Penyempurna Suci 


A 

B 

c 

D 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 


























SUCI 15 (12 + 

3) I 























SUCI 15(11 + 

4) I 


























SUCI 15 (14 + 

1) 



























1 SUCI 15 (9+1 

|6) 























17 




































































































































LAGU DASAR ISTIHADHAH 


Darah wanita tiga macamnya 
Nifas juga haid dan istihadhah 
Banyaknya nifas 60 hari 
Dan selebihnya adalah suci 

Maksimalnya haid 15 hari 
Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir 
Hiasi hidup perbanyak dzikir 

Darah kembali stlah 15 
Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya 
Setelah itu haid semuanya 

Tak ada darah saat adatnya 
Pindahlah haidnya ke setelahnya 
J • Terkecuali darah yang lalu 

Lebihlah dekat dari yang baru 





















Konsep Penyempurna 
Suci Ini Hanya terjadi 


Jika darah kedua keluar setelah 15 
hari. 


Adapun jika darah kedua keluar 

sebelum 15 hari 

Maka sama dengan pendarahan 
lebih 15 hari 

sebab merupakan lanjutan dari darah 
sebelumnya 


19 




LAGU DASAR ISTIHADHAH 


Darah wanita tiga macamnya 
Nifas juga haid dan istihadhah 
Banyaknya nifas 60 hari 
Dan selebihnya adalah suci 

Maksimalnya haid 15 hari 
Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir 
Hiasi hidup perbanyak dzikir 

Darah kembali stlah 15 
Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya 
Setelah itu haid semuanya 

Tak ada darah saat adatnya 
Pindahlah haidnya ke setelahnya 
J • Terkecuali darah yang lalu 

Lebihlah dekat dari yang baru 



LAGU DASAR ISTIHADHAH 


Darah wanita tiga macamnya 
Nifas juga haid dan istihadhah 
Banyaknya nifas 60 hari 
Dan selebihnya adalah suci 

Maksimalnya haid 15 hari 
Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir 
Hiasi hidup perbanyak dzikir 

Darah kembali stlah 15 
Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya 
Setelah itu haid semuanya 

Tak ada darah saat adatnya 
^ Pindahlah haidnya ke setelahnya 
J • Terkecuali darah yang lalu 

Lebihlah dekat dari yang baru 



21 








LAGU DASAR ISTIHADHAH 


Darah wanita tiga macamnya 
Nifas juga haid dan istihadhah 
Banyaknya nifas 60 hari 
Dan selebihnya adalah suci 

Maksimalnya haid 15 hari 
Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir 
Hiasi hidup perbanyak dzikir 

Darah kembali stlah 15 
Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya 
Setelah itu haid semuanya 

Tak ada darah saat adatnya 
Pindahlah haidnya ke setelahnya 
J • Terkecuali darah yang lalu 

Lebihlah dekat dari yang baru 























LAGU DASAR ISTIHADHAH 


Darah wanita tiga macamnya 
Nifas juga haid dan istihadhah 
Banyaknya nifas 60 hari 
Dan selebihnya adalah suci 

Maksimalnya haid 15 hari 
Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir 
Hiasi hidup perbanyak dzikir 

Darah kembali stlah 15 
Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya 
Setelah itu haid semuanya 

Tak ada darah saat adatnya 
^ Pindahlah haidnya ke setelahnya 
J • Terkecuali darah yang lalu 

Lebihlah dekat dari yang baru 
























Jika lupa haid terakhir 

Bisa terjerumus ke dalam hukum 
mutahayyirah 


Mutahayyirah Ialah 

Orang yang bingung karena tidak bisa 
menentukan haid dan sucinya. 


24 



Konsekwensi 
Hukum Mutahayyirah 


■ HAID dalam segala hal termasuk 
haram kumpul suami selama istihadlah. 

■ SUCI terkait ibadah yang 
membutuhkan niat, (shalat, puasa, 
i'tikaf dll). 

Dan untuk puasa ramadlan wajib puasa 
60 hari sebab setiap 30 hari yang sah 
hannya 15. 


25 




Oleh Karena itu 


Agar tidak terjerumus ke dalam 
kubangan mutahayyirah, maka 
haid dan sucinya wajib dicatat 
secara teratur dan rapi 


26 



Catat Haid dengan Rapi 


Bulan: 


Tgi 

Jam 

Ket 

Tgi 

Jam 

Ket 
























































Haid Tgl/Jam: 


s.d. 


Jumlah Haid: 

hari 

jam 

menit 

Suci Tgl/Jam: 


s.d. 


Jumlah Suci : 

hari 

jam 

menit 

Catatan 


Warna Darah: H= Hitam, M= Merah, OOranye, K=Kuning,®=Keruh 
Sifat Darah : K = Kental, B = Berbau 


27 

































Download di Playstore 

Aplikasi Android 


KALKULATOR ISTIHADLAH 


Google Play 




Kalkulator Istihadlah 

islamuna.info 

Alat 


UNINSTAL 


BUKA 


P Aplikasi ini mungkin tidak dioptimalkan untuk 

perangkat Anda 


28 











Hitung Menggunakan 
Aplikasi 

Haid : 26 Juni 2018 jam 17.50 s/d 

8 Juli 2018 jam 9.35 
Suci : 8 Juli 2018 jam 9.35 s/d 

2 Agustus 2018 jam 12.40 

Pendarahan lebih 15 sejak tgl: 

2 Agustus 2018 jam 12.40 s/d 
30 September 2018 jam 5.50 


29 




Masukkan Data Haid Terakhir 
Awal Haid : Tgi 26-06-2018 Jam, 17.40 Data Pendarahan 

Akhir Haid: Tgl 8-07-2018 jam, 9.35 .... .. . . 


Haid : 26 Juni 2018 jam 17.50 s/d 
8 Juli 2018 jam 9.35 
Suci : 8 Juli 2018 jam 9.35 s/d 
2 Agustus 2018 jam 12.40 


Adat Haid : n Hari 15:45 jam 


Masukkan Data Suci 


Awal Suci : Tgl 8-07-2018 jam, 9.35 


Akhir Suci: Tgl 2-08-2018 jam I2.40pendarahan lebih 15 sejak tgl: 


Adat suci: 25 Hari 3:05 jam 


2 Agustus 2018 jam 12.40 s/d 
30 September 2018 jam 5.50 


Keterangan: 

1. Baca penjelasan ringkas tentang haid dari menu 
‘penjelasan’ 

2. Jika memerlukan konsultasi silahkan hubungi kami 
atau tanyakan di PISS-KTB 


30 





G □ O ... 

**}» 85% fl 01:29 

Kalkulator Istihadlah 

• 

• 

• 

HAID TERAKHIR MUSTAHADLAH 

BERSIH SAAT ADAT 
HAID 


Haid dan suci saat terjadi 
pendarahan lebih 15 hari 


Masa Pendarahan 

2 Agustus 2018 jam 12.40 s/d 
30 September 2018 jam 5.50 


Awal Haid 
Adat Haid 
Akhir Haid 
Awal Suci 
Adat Suci 
Akhir Suci 


Tgl 2-08-2018 jam 12.40 

11 Hari 15:45 iam 

Tgl 14-08-2018 Jam, 14.25 

Tgl 14-08-2018 Jam, 14.25 

25 Hari 3:05 jam 

Tgl 08-09-2018 Jam, 07.30 


SIKLUS BERIKUTNYA 


31 




LAGU DASAR ISTIHADHAH 


Darah wanita tiga macamnya 
Nifas juga haid dan istihadhah 
Banyaknya nifas 60 hari 
Dan selebihnya adalah suci 

Maksimalnya haid 15 hari 
Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir 
Hiasi hidup perbanyak dzikir 

Darah kembali stlah 15 
Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya 
Setelah itu haid semuanya 

Tak ada darah saat adatnya 
Pindahlah haidnya ke setelahnya 
J • Terkecuali darah yang lalu 

Lebihlah dekat dari yang baru 



32 


LAGU DASAR ISTIHADHAH 


Darah wanita tiga macamnya 
Nifas juga haid dan istihadhah 
Banyaknya nifas 60 hari 
Dan selebihnya adalah suci 

Maksimalnya haid 15 hari 
Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir 
Hiasi hidup perbanyak dzikir 

Darah kembali stlah 15 
Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya 
Setelah itu haid semuanya 

Tak ada darah saat adatnya 
Pindahlah haidnya ke setelahnya 
J • Terkecuali darah yang lalu 

Lebihlah dekat dari yang baru 






























Bulan 3 Bulan 4 


y o ... 


**$«)“ .1178% i 02:11 Q O ... 


**1tt ** ,.il78% i 02:11 


Kalkulator Istihadlah 


Kalkulator Istihadlah 


HAID TERAKHIR MUSTAHADLAH 


BERSIH SAAT ADAT 
HAID 


HAID TERAKHIR MUSTAHADLAH 


BERSIH SAAT ADAT 
HAID 


Jika pada masa mestinya haid ternyata tidak ada 
pendarahan, maka haidnya pindah ke sebelum masa 
adat atau ke setelahnya. caranya menentukannya 
silakan isi data berikut. 


Jika pada masa mestinya haid ternyata tidak ada 
pendarahan, maka haidnya pindah ke sebelum masa 
adat atau ke setelahnya. caranya menentukannya 
silakan isi data berikut. 


Adat Haid 
Adat Suci 

Awal Haid Sesuai Adat 
Akhir pendarahan 
sebelum adat haid 
Awal Pendarahan 
Setelah Adat Haid 


5 Hari 00:00 jam 

21 Hari 00:00 jam 

Tgl 19-03-2018 jam 00:00 

Tgl 18-03-2018 jam 00:00 

Tgl 25-03-2018 jam 00:00 


Adat Haid : 5 Hari 00:00 jam 

Adat Suci : 21 Hari 00:00 jam 

Awal Haid Sesuai Adat : Tgl 21-04-2018 jam 00:00 

Akhir pendarahan 

sebelum adat haid : Tgl 20-04-2018 jam 00:00 

Awal Pendarahan 

Setelah Adat Haid : Tg | 28-04-2018 jam 00:00 


Awal Haid : Tgl 

Akhir Haid/Awal Suci : Tgl 
Akhir Suci : Tgl 


25-03-2018 jam 00:00 
30-03-2018 jam 00:00 
21-04-2018 jam 00:00 


Awal Haid : Tgl 

Akhir Haid/Awal Suci : jg| 
Akhir Suci : Tgl 


15-04-2018 jam 00:00 
20-04-2018 jam 00:00 
12-05-2018 jam 00:00 




Obat Pencegah Haid 


■ Boleh 

■ Perubahan warna atau jumlah 
darah yang disebabkan obat, 
tidak menjadi pembahasan figih. 


35 



F. Keputihan 


□ Bukan haid, jika 
s Dari kemaluan 

s Warnanya bening / putih 

□ Haid, bila 

1. Dari rahim/tidak diketahui asalnya 

2. Warna keruh/kuning. 

Namun jika antara keputihan dan 
darah kuatnya lebih 15 hari, maka 
yang dihukumi haid hanya darah 
kuatnya saja 


36 










2 

Nifas 
















A. Nifas ialah Pendarahan 


■ Usai melahirkan. 

■ Setelah keguguran berupa 
'alaqah (gumpalan darah) 
atau mudghah (gumpalan 
daging). 

■ Setelah operasi cesar 


38 




B. Masa Nifas 

■ Minimalnya sebentar. 

■ Kebiasaannya 40 hari 

■ Maksimalnya 60 hari 60 
terhitung sejak melahirkan. 


malam, 


39 



Nifas Putus-putus 


■ Tetap dihukumi nifas asalkan: 

1. Belum lewat 60 hari sejak melahirkan. 

2. Masa putusnya tidak mencapai 15 hari 15 
malam. 

■ Bila masa putusnya mencapai 15 hari 15 malam, 
maka darah setelah putus dihukumi haid. 

■ Masa bersih di sela-sela nifas ada dua pendapat. 

■ NIFAS menurut Qaul sahbi 

■ SUCI menurut qaul laqthi 

Dua pendapat ini berlaku selain pertama kali nifas. 

40 





Pendarahan Saat Kelahiran 


/ Bukan Nifas 

s Bukan Haid, kecuali bila 
bersambung dengan haid 
sebelumnya 


41 



C. Masa Suci 


Masa suci yang memisahkan 
antara: 

■ Haid dengan nifas 

■ Nifas dengan nifas 

Tidak ada ketentuan waktunya. 


42 



Aspek Hukum 
Keguguran berupa a/aqah 

■ Darah setelahnya dihukumi nifas 

■ Wajib mandi 

■ Membatalkan puasa 

Jika berupa mudhghah 

Ada tambahan hukum yakni 
berakhirnya masa iddah 


43 


LAGU DASAR ISTIHADHAH 


Darah wanita tiga macamnya 
Nifas juga haid dan istihadhah 
Banyaknya nifas 60 hari 
Dan selebihnya adalah suci 

Maksimalnya haid 15 hari 
Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir 
Hiasi hidup perbanyak dzikir 

Darah kembali stlah 15 
Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya 
Setelah itu haid semuanya 

Tak ada darah saat adatnya 
^ Pindahlah haidnya ke setelahnya 
J • Terkecuali darah yang lalu 

Lebihlah dekat dari yang baru 












3 

Hukum 

Bagi 

Haid dan 
Nifas 

















A. Haram Unt Hadats Kecil 


1. Shalat dan sejenisnya. 

2. Menyentuh mushhaf aturan 

3. Membawa mushhaf alquran kecuali bila disertai 
benda lain dengan syarat tidak niat membawa 
mushhaf saja. 

Boleh membawa mushaf yang dijilid jadi satu dengan 
doa-doa yang lain sebagaimana majmu lathif. 

Malikiyah memperbolehkan bagi orang haid / 
nifas membawa mushhaf bila bertujuan 
mengajar/ belajar. 

4. Thawaf di Baitullah. 


46 



B. Haram Unt Hadas Besar 


1. Semua yang diharamkan bagi hadats kecil 

2. Membaca al-Qur'an dengan niat membaca 
al-Qur'an. 

Boleh membaca al-Qur'an seluruhnya 
dengan niat dzikir. 

Ini pendapat yang mu'tamad 

3. Berdiam di masjid, meskipun hanya 
sebentar. 


47 



C. Haram Bagi Haid /Nifas 


1. Semua yang diharamkan bagi 
hadats besar. 

2. Berpuasa. 

3. Masuk atau berjalan di masjid, bila 
dikhawatirkan menetes. 

4. Bersesuci dari hadas. 

5. Jima' (bersetubuh). 

6. Ditalak atau diceraikan. 


48 





D. Sunah 


■ Tidak memotong anggota tubuhnya 
dalam keadaan junub. 


■ Wanita haid setelah suci seusai mandi 
sunnah mu'akkadah (Sangat 
Disunnahkan) memberi wewangian 
pada kemaluannya bagian luar, 
kecuali bila berpuasa atau ihram. Salah 
satu hikmahnya agar cepat hamil. 


49 



Bersisir Saat Junub/Haid 


■ Boleh tapi Makruh 

Bila menyebabkan rontoknya rambut 

■ Namun bisa Wajib walau menyebabkan rontok 
Jika semisal untuk menggembirakan suami 

Tergantung situasi 

Rambut yang Rontok Saat Haid 

■ Tidak perlu dimandikan 

■ Perlu diketahui bahwa kuku dan rambut wanita walau 
sudah lepas hukumnya aurat oleh karena itu wajib 
dipendam biar tidak kelihatan lelaki lain (makanya hati- 
hati jika potong rambut di salon) 


50 




F. Mandi Wiladah 


■ Haram mandi wiladah saat masih 
nifas. 


■ Mandi wiladah dilakukan setelah nifas 
dg niat mandi : 

■ Menghilangkan hadats besar, atau 

■ Menghilangkan hadatsnya nifas, 
atau 


■ Menghilangkan hadatsnya wiladah 


51 





ukum 

alatnya 





















A. Hukumnya 


Wanita haid dan nifas 

■ Tidak wajib salat 

■ Makruh menggaethya. 


53 



B. Datangnya Halangan 


■ Wajib shalat, bila datang halangan dan sudah 
masuk waktu shalat yang cukup untuk shalat 
yang seringan mungkin. 

Yang dimaksud shalat seringan mungkin ialah 
shalat dengan hanya mengerjakan rukun2 yg 
fardhu saja, termasuk shalat qasar bagi 
musafir 

■ Bila ia memanjangkan shalatnya di awal waktu 
dan datang penghalang sebelum ia salam. 
Maka ia wajib menggadha'nya 


54 



C. Berakhirnya Halangan 


■ Wajib shalat, bila halangan berakhir 
dan masih ada sisa waktu yang cukup 
takbiratul ihram. 

■ Juga wajib mengqadha salat yang 
sebelumnya bila memang bisa dijamak 
dengan shalat tersebut. 

Misalnya jika halangan berakhir pada 
waktu asar, maka dhuhurnya juga wajib. 


55 




6 

Daimul 

Hadats 


56 
















Hukum Daimul Hadats 


Pendarahan yang tidak dihukumi 
sebagai haid/nifas sama dengan 
daimul hadats. 

Oleh karenanya : 

■ Wajib shalat 

■ Boleh kumpul dengan suaminya 
walau darahnya mengalir 

. dll 


57 




A. Sebelum Wudhu 

■ Membasuh kemaluannya 


■ Menyumbat dengan kain / kapas yang suci 
(dimasukkan ke dalam). 


Jangan sampai ada bagian penyumbat yang keluar 
dari kemaluan bagian luar. 


Memakai pembalut, dan bercelana dalam ketat. 


■ Penyumbatan dilakukan kalau tidak 
membahayakan diri atau berpuasa 


■ Jika hadasnya masih mengalir karena kurang baik 
dalam menyumbat atau membalut, maka batal. 


58 



B. Wudhunya = Tayamum 


■ Niatnya bukan menghilangkan hadats, 
melainkan semisal; agar diperbolehkan shalat 
dhuhur. 

■ Satu kali wudhu hanya dapat digunakan untuk 
satu kali shalat fardu. 

■ Wudhu yang dilakukan untuk shalat fardhu 
wajib menunggu masuk waktu shalat. 

■ Bila sebelum shalat darahnya bersih dalam 
waktu lama (cukup untuk whudu dan shalat) 
maka wudhunya batal, dan wajib wudhu dg 
niat menghilangkan hadats 


59 




C. Shalat Fardlu 

■ Antara membasuh kemaluan s.d. shalat tidak 
boleh lamban. Kecuali untuk kebaikan shalat 
semisal menunggu jamaah, menutup aurat 
dll. 


■ Bila ada kemungkinan sebelum berakhirnya 
waktu shalat hadasnya berhenti, maka wajib 
shalat menunggu hadasnya berhenti dan 

wudhunya niat menghilangkan hadas. 

■ Shalatlah dengan duduk jika itu 
menyebabkan hadasnya tidak mengalir. 


60 



WASSALAM 

TERIMA KASIH 
SAM PAI J U M PA 
DI LAIN KESEMPATAN 


61 


2 Aplikasi Wajib 
di Playstore 



Tanya Jawab Islam 

islamuna.info 

0S 


COPOT PEMASANGAN 


BUKA 


(Z) (fo 

Download 2.976 i Buku & Mirip 
Referensi 



Digital Falak 

Ahmad Tholhah Ma'ruf 


COPOT PEMASANGAN 


BUKA 


Berisi Iklan 






Ingatkan kami 
bila kami salah 

Semoga bermanfaat 
dan barakah: 

Hp 081-843-1944 (wa) 
H p 082334-6666-43 

Nur Hasyim S. Anam 


62 







LATIHAN 


63 


Ayo Berlatih 


Bulan 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mar 
































April 
































Mei 
































Juni 































X 

Juli 
































Agus 
































Sept 































X 


64 









































= Darah 


||= Bersih 


|= Haid 


jj(= Suci 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
































Haidnya disamakan dg sebelumnya (10). Walau kelihatannya 
tdk Ibh 15 hari, namun adanya pendarahan kedua yang terjadi 
sebelum masa 15 hari sehingga menjadikan darah tersebut 
merupakan lanjutan dari darah sebelumnya sehingga dianggap 
tidak terputus 


5 Suci 


Dihukumi haid juga sebab darahnya tidak lebih dari 15 hari. 
Adapun pendarahan setelahnya bukan merupakan lanjutan 
dari sebelumnya sebab keluar setelah 15 hari 


(] Adapun darah yg k 
darah sebelumnya 


X 


Sucinya disama 

Z 


JWUUU H 



Adat haidnya 10 hari, namun karena yang 
keluar darah hanya 5 hari maka haidnya 5 hari 




























































































LAGU DASAR ISTIHADHAH 


Darah wanita tiga macamnya 
Nifas juga haid dan istihadhah 
Banyaknya nifas 60 hari 
Dan selebihnya adalah suci 

Maksimalnya haid 15 hari 
Dan jika lebih maka kembali 
Pada suci dan haid yang terakhir 
Hiasi hidup perbanyak dzikir 

Darah kembali stlah 15 
Bukan lanjutan dari yang lama 
Sempurnakanlah masa sucinya 
Setelah itu haid semuanya 

Tak ada darah saat adatnya 
Pindahlah haidnya ke setelahnya 
J • Terkecuali darah yang lalu 

Lebihlah dekat dari yang baru 




































